psm, — MAJLIS TAFSIR AL-GUR'AN 
(NN (MTA) PUSAT 


http://www.mta.or.id e-mail : humas@mia.or.id 





Jl. Ronegowarsito No. 111A Surakarta 57131, Telp (0271) 663299, Fax (0271) 663977 
Ahad, 09 Desember 2018/01 Rabiuts tsani 1440 Brosur No. : 1934/1974/IF 


Shalat (14) 





Membaca Ta'awwudz. 


PN NAN ja Tenda Cu ORA 
Apabila kamu membaca Al-Gur'an hendaklah kamu meminta perlindu- 
ngan kepada Allah dari syaithan yang terkutuk. (GAS. An-Nahl : 98). 


J3 Jai MS EA Its DAN Kan ul 3 


Pa 


CAN Bb ae amal Oler SI Sya 4 Ab dasi 2 
TOAA 13 


Dari Abu Sa'id Al-Khudriy, bahwasanya dahulu Rasulullah SAW sebelum 
membaca (Al-Fatihah), beliau membaca “a'uudzu billaahi minasy- 
syaithoonir rojiim” (Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaithan 
yang terkutuk)”. IHR. Abdur Rozzaag juz 2, hal. 86, no. 2589| 


JAE BE At Its OS JB GA aan Il IE 
4 : Oo 4 4 En a£ o 

yg A2 gd Aa Sa t Ad 3 te. 21288 An A5 

AI J3 3D 1 NY Da Jlaig DN DLS 


HA Sa! A4 AN Job 5 TAS 


Oo: 
NX 
KAN 


N 


NON lai A00) WI) OP Iya sell Olesi 


Yi 13 3 
Dari Abu Sa'id Al-Khudriy, ia berkata : Dahulu Rasulullah SAW apabila 
berdiri shalat di malam hari, beliau bertakbir, lalu membaca, 
“subhaanakalloohumma wa bihamdika wa tabaarokas-muka wa 
ta'aalaa jadduka walaa ilaaha ghoiruka” (Maha Suci Engkau ya Allah, 
dan dengan memuji-Mu (aku memulai ibadah ini), Maha Berkah nama- 
Mu, Maha Tinggi keagungan-Mu, dan tidak ada Tuhan selain Engkau) 
kemudian beliau membaca “Alloohu akbar kabiiroo” (Allah Maha Besar, 
aku mengagungkan Allah Yang Maha Besar dengan pengagungan yang 
sebesar-besarnya), kemudian beliau membaca “A'uudzu billaahis 
samil'il “aliimi minasy-syaithoonir rojiim min hamzihi wa nafkhihi wa 
naftsihi” (Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui dari godaan syaithan yang terkutuk, dari gangguannya, 
tiupannya dan hembusannya). (HR. Tirmidzi juz 1, hal. 153, no. 242) 


Membaca Basmalah 


- 


FIB ing KE OS ED IA Il ee 


Pe 
- -. - 


Ye b TN SIN 


Dari Abu Hurairah bahwasanya dahulu Nabi SAW membaca Bismillaahir 
rohmaanir rohiim dengan jahr. (HR. Daruguthni juz 1, hal. 307, no. 20| 


A Asad ai da Jas Ja sd u d3 
ASI F3 SN PN YM ex GBU 
Alba SE LN YAI AI ln sea , 

Ta 


Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Apabila kalian 
membaca Alhamdu lillaah (Al-Fatihah), maka bacalah Bismillaahir 
rohmaanir rohiim. Sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah Ummul @ur'an, 
Ummul Kitab dan Tujuh (ayat) yang diulang-ulang, dan Bismillaahir 
rohmaanir rohiim adalah salah satu ayat dari padanya”. IHR. Daraguthni 
juz 1, hal. 312, no. 36, Maan ini diperselisihkan tentang marfu'nyaj 


3 GA AR 3A3 WS SI SS SI 53A ng 
VAN senja Au y Ia Sa 


Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW apabila menjadi imam, beliau 
memulai bacaan shalat dengan Bismillaahir rohmaanir rohiim". (HR. 
Daraguthni juz 1, hal. 306, no. 17) 


A3 Rb ED Ips io SE AI 
PI AIA pa TA Fb OA ds bip 
Ban Un 


Dari Anas, ia berkata : Aku pernah shalat bersama Rasulullah SAW, Abu 
Bakar, Umar dan Utsman, maka aku tidak mendengar seorangpun dari 
mereka itu membaca Bismillaahir rohmaanir rohiim”. (HR. Muslim juz 
1, hal. 299. No. 50| 


KB aa eh JB SU Bal Ge 
YG 


Para 


Deh Ina L Ggbading SG Pen 2 
BR IPS y AI ai 538 


Dari Anas bin Malik, ia berkata, “Aku pernah shalat di belakang Nabi 
SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka mereka itu memulai dengan 


3 


Alhamdu lillaahi robbil 'aalamiin. Mereka tidak menyebut Bismillaahir 
rohmaanir rohiim di permulaan bacaan dan tidak pula pada akhirnya 
(Basmalah untuk mulai membaca surat). IHR. Muslim juz 1, hal. 299, no. 
52l. 

Keterangan : 

Pada hadits riwayat Daraguthni diatas menunjukkan bahwa kita 
dituntunkan untuk membaca Basmalah sebelum membaca Al-Fatihah. 
Adapun pada hadits riwayat Muslim tersebut menunjukkan bahwa Nabi 


SAW dan sebagian dari para shahabatnya memulai bacaan dengan 
Hamdalah. 


Dari riwayat-riwayat tadi bisa kita fahami bahwa bacaan Basmalah itu 
kadang dibaca Jahr (nyaring) sebagaimana diriwayatkan oleh Imam 
Daraguthni tadi, dan kadang dibaca Sirr (tidak nyaring) sebagaimana 
diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut. 


Membaca Al-Fatihah 


NY JB ES Is Ical 3 Se es 
YAN ge ES IA Gs daa 


Dari "Ubadah bin Shaamit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Tidak 
(sah) shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah”. IHR. Bukhari juz 
1, hal. 184J 


S Ia 0 Y JB ES 3 3 ala yi BILA 3G 


YEV GB OLI Li PI 2£lu Ia 


Dari "Ubadah bin Shaamit dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak (sah) 
shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah”. (HR. Tirmidzi juz 1, 
hal. 156, no. 247) 


To 1 ea OMA AL Eepii Sal 


Dari "Ubadah bin Shaamit, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Tidak 
(sah) shalat bagi orang yang tidak membaca Ummul Gur'an (Al-Fatihah)”. 
(HR. Muslim juz 1, hal. 295, no. 35) 


2 Y JB EA Ips IN 3 Kara 
Kon dm obi ab bug 


Dari "Ubadah bin Shaamit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Tidak 


(sah) shalat bagi orang yang tidak membaca Ummul Gur'an (Al-Fatihah)”. 
(HR. Muslim juz 1, hal. 295, no. 36) 


Allah Menjawab Bacaan Al-Fatihah 
bis ska SEE PA 3 
Ep! Ka AS 3 Th Fs ce oa ab 2 Ug3 


Baki 9 Up TI JUS ea ala IK 4 Pn 


ma aa 4 JG sda BE Il LAS NU 





Gajah AI btn erknd! betral! CAR -JE 
D8 1JB Ela V3 mede Hilakh 8 see 


YA ala aa SMG CEK 


Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang 
shalat tidak membaca Ummul @uran (Al-Fatihah) padanya, maka 
shalatnya itu kurang". (Beliau bersabda demikian tiga kali). "Tidak 
sempurna". Lalu Abu Hurairah ditanya : "Sesungguhnya kami shalat di 
belakang imam (lalu bagaimana kami harus berbuat) ?". Abu Hurairah 
menjawab, "Bacalah di hatimu. Karena saya pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda : "Allah Ta'aalaa berfirman : Aku membagi 
Ash-Shalah (Al-Fatihah) antara-Ku dan antara hamba-Ku menjadi dua 
bagian. Dan untuk hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang ia minta. 
Maka apabila hamba mengucapkan Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin, 
Allah Ta'aalaa menjawab, "Hamba-Ku telah memuji-Ku". Apabila ia 
mengucap Ar-Rohmaanir Rohiim, Allah Ta'aalaa menjawab, "Hamba-Ku 
telah menyanjung-Ku". Apabila ia mengucap Maaliki yaumid diin, Allah 
menjawab, "Hamba-Ku telah mengagungkan Aku", dan juga berfirman, 
"Hamba-Ku berserah diri kepada-Ku". Apabila ia mengucap Iyyaaka 
na'budu wa iyyaaka nasta'iin, Allah menjawab, "Ini adalah antara-Ku 
dan antara hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa 
yang ia minta”. Dan apabila ia mengucapkan Ihdinash-shiroothol 
mustagiim shirootholladziina an'amta 'alaihim ghoiril maghdluubi 
'alaihim waladidloolliin, Allah menjawab, "Ini adalah untuk hamba-Ku, 
dan untuk hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang ia minta". (HR. 
Muslim, Juz I hal 296, no. 38) 


sh3 MET IST IKA GG Elis IU ES 
JS Gta BAL UG 53 BR IE NI 


RI JB 13k LE Is LAS HL IL 
BSM Jpg SE IKU sada ksatl ye 
KAN ara “Graladi 5 Pn Ae KA AP 2. 
AI J3 MI GAN AN Jp sate yAR 3 
“cpu! ag Sl AA apa CLS “Ig 3 53 

A35 BG Lali ape SAS aa Ki Kg 2 Jas 
barapa! bela! CAM AI Hi dag Ju 


WN 


Hai Ys an Jaka 38 5 ae Tani IN pal 
JAE amber teneala toni NN "AI Jaa 


ANN 13 3, 
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa 
yang shalat tidak membaca Ummul @ur'an (Al-Fatihah) padanya, maka 
shalatnya itu kurang, shalatnya itu kurang, shalatnya itu kurang,.tidak 
sempurna". (Abu Saaib) berkata : Lalu aku bertanya, "Ya Abu Hurairah, 
sesungguhnya saya terkadang shalat di belakang imam (lalu bagaimana 
saya harus berbuat) ?". Abu Hurairah memijat lenganku dan berkata, 
"Wahai orang Persi, bacalah Al-Fatihah itu di hatimu, karena saya pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda : Allah Ta'aalaa berfirman, “Aku 
membagi Ash-Shalah (Al-Fatihah) antara-Ku dan antara hamba-Ku 
menjadi dua bagian. Satu bagian untuk-Ku dan satu bagian untuk hamba- 
Ku. Dan untuk hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang ia minta". 
Rasulullah SAW bersabda, “Bacalah Al-Fatihah”. Apabila hamba 
mengucapkan Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin, Allah "Azza wa Jalla 
menjawab, "Hamba-Ku telah memuji-Ku". Apabila hamba mengucap Ar- 
Rohmaanir Rohiim, Allah "Azza wa Jalla menjawab, "Hamba-Ku telah 
menyanjung-Ku". Apabila hamba mengucap Maaliki yaumid diin, Allah 
Azza wa Jalla menjawab, "Hamba-Ku telah mengagungkan Aku". Apabila 
hamba mengucap Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin, Allah 
menjawab, "Ini adalah antara-Ku dan antara hamba-Ku, dan untuk 
hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang ia minta". Dan apabila 
hamba mengucapkan Ihdinash-shiroothol mustagiim 
Shirootholladziina an'amta 'alaihim ghoiril maghdluubi 'alaihim 
waladidloolliin, Allah menjawab, "Ini adalah untuk hamba-Ku, dan untuk 
hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang ia minta". IHR. Abu Dawud, 
juz 1 hal 216, no. 8211. 


«2 


Io So BEA Ira JG JG GA IE 
Fa Fb bb Boi 3 


8 


LA 5 A0 ac SG o o- LOL. ye xjG 
oi U lekas cina CAS G3 Can LAI 


@ | - AA w b "3. ri 3 

BAK 1g PO Ipa cina gd LA A5 
@- & : bad 2 a 2 ti ni 0.1 : Oo o o- 

963 EN Iii PN GAM Aa Jia at 


. 
P ui 


| 2 0 o- - SN NO o- LT 2 
BI Iga cotddl pg SMU ISI Iii 2 AE 


pg rd o 3 Pa 
sp a sh 8 9 Pe 5 o- abg Pa Ipa a- 
B3 hi DG all Ja Cas GAS Ja 8 


. 
20 C0 
. 
“ 


Ika data eat I5 sa BB oli Wiata 
Laki Gia bo petndh bah Ga Loh 
SAI NA la V3 ale Hitaka! yP sale 
Mor di Ia Le Cena 


Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa 
yang shalat tidak membaca Ummul @ur'an (Al-Fatihah) padanya, maka 


9 


1 


shalatnya itu kurang, shalatnya itu kurang, shalatnya itu kurang,.tidak 
sempurna". (Abu Saaib berkata) : Lalu aku bertanya, "Ya Abu Hurairah, 
sesungguhnya saya terkadang shalat di belakang imam (lalu bagaimana 
saya harus berbuat) ?". Abu Hurairah memijat lenganku dan berkata, 
"Wahai orang Persi, bacalah Al-Fatihah itu di hatimu, karena saya pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda : Allah 'Azza wa Jalla berfirman, 
“Aku membagi Ash-Shalah (Al-Fatihah) antara-Ku dan antara hamba-Ku 
menjadi dua bagian. Satu bagian untuk-Ku dan satu bagian untuk hamba- 
Ku. Dan untuk hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang ia minta”. 
Rasulullah SAW bersabda, “Bacalah Al-Fatihah”. Apabila hamba 
mengucapkan Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin, Allah "Azza wa Jalla 
menjawab, "Hamba-Ku telah memuji-Ku". Apabila hamba mengucap Ar- 
Rohmaanir Rohiim, Allah "Azza wa Jalla menjawab, "Hamba-Ku telah 
menyanjung-Ku". Apabila hamba mengucap Maaliki yaumid diin, Allah 
Azza wa Jalla menjawab, "Hamba-Ku telah mengagungkan Aku". Apabila 
hamba mengucap Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin, Allah 
menjawab, "Ayat Ini adalah antara-Aku dan antara hamba-Ku, dan untuk 
hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang ia minta". Dan apabila 
hamba mengucapkan Ihdinash-shiroothol mustagiim 
Shirootholladziina an'amta 'alaihim ghoiril maghdluubi 'alaihim 
waladidloolliin, Allah menjawab, "Ini adalah untuk hamba-Ku, dan untuk 
hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang ia minta". IHR. Nasaaiy, juz 
2 hal 135). 


Membaca Aamiin. 


Be ee GAN Ae Oka “adas BSA NE ELSA ai Ma 
SV II RS dl Jah OS JB aga Ss 


Ka S3 Aa 206 GTA V3 see maka 
AA Aa TAM ga al III Catall ia dia Ga 


Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Dahulu Rasulullah SAW apabila setelah 
membaca ghoiril maghdluubi 'alaihim wa ladIdlooliin, lalu mengucap 
aamiin sehingga terdengar kepada orang yang dekat dengan beliau 
dishaff yang pertama". IHR. Abu Dawud juz 1, hal. 246, no. 934| 


10 


CN cd 9S Ao LE 2 & o o sz 
Ya 1 Fs Isl Ye Al 0503 OS JG PS v Sar S 
MEN ono al Ai Up 3 ina J6 Odtali 


NYA 13 3, 
Dari Waail bin Hujr, ia berkata, "Dahulu Rasulullah SAW setelah 


membaca wa ladi-dloolliin, lalu beliau mengucap aamiin, dan beliau 
Ke annan Pn (HR. Abu Dawud juz 1, hal. 246, no. 932) 


SS PG ALI SA AI era bal 


2 


A5 Ia GAS UD jAS IST Sub KiME GG Ia 


SN ve dai BEA 3s 5 Apa SA Jb 


Nas 121 


Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda “Apabila Imam 
membaca aamiin, maka bacalah aamiin. Karena barangsiapa yang 
bacaan aamiinnya itu bertepatan dengan bacaan aamiinnya para 
malaikat, niscaya diampuni baginya dari dosa-dosanya yang telah lalu”. 
Ibnu Syihab (perawi) berkata, “Dan Rasulullah SAW membaca aamiin”. 
(HR. Bukhari, juz 1, hal. 190). 


SN SE IE EA Iin NA SE 
Bin AT LO oto 2s 2g, f1 04, ot 
G3 S3 SL nat Indaas Ola Yg ae Hak! 
og 03 SERA oa IT Sa AK Pa ae Ata 

NG A53 Ia Ala La asas SINI J3 s3 


Cm 


Ya 


11 


Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila 
imam telah membaca ghoiril maghdluubi “alaihim waladidloolliin, 
maka ucapkanlah aamiin, karena barangsiapa yang ucapannya itu 
bersamaan dengan ucapan malaikat, niscaya diampuni baginya dosanya 
yang telah lalu”. (HR. Bukhari juz 1, hal. 190| 


JP AAN JE1I BEA Ips JB JB A I 3E 
KA S6 Lea WAS ITA Yg le Hitaksll 
SE Asal Gilp Sah Lipat Jis RAI Op .epah Jis 


2. AED Na NE REA 
PER IY Slhal LAp3 Ia BAE LAN ya0 ISU 


Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Apabila Imam 
telah membaca ghoiril maghdluubi'alaihim wa ladidloolliin, maka 
ucapkanlah aamin, karena sesungguhnya para malaikat mengucapkan 
aamiin. Dan sesungguhnya imam juga membaca aamiin, maka barang 
siapa yang bacaan aamiin nya itu bertepatan dengan bacaan aamiin nya 
para malaikat, niscaya diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu". 
(HR. Nasaaiy juz 2, hal 144| 


Bersambung ......... 


12 


